Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 



\ p i 

BAHASA INDONESIA SD/MI 




UJIAN NASIONAL 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

UTAMA 




SD/MI 


♦ 


BAHASA INDONESIA 


Senin. 6 Mei 2013 (08.00 - 10.00) 



PUSPENDIK 

BALITBANG 
















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


p i 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


i' 

MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran 

: Bahasa Indonesia 

Jenjang 

: SD/MI 



' WAKTU PELAKSANAAN ■ ; : v 

Hari/Tanggal 

Jam 

: Senin, 6 Mei 2013 
: 08.00- 10.00 

__ 


PETUNJUK UMUM 


1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) | 
yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 

2. Berilah tanda silang di depan nama mata ujian dan pilihan jawaban A, B, C, 
atau D yang Anda anggap benar pada LJUN. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya, pastikan setiap 
lembar soal memiliki nomor paket yang sama dengan nomor paket yang 
tertera pada cover. a > 

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 

5. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

6. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) 
pilihan jawaban. 

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 
bantu hitung lainnya. 

8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 


SEUMAT MENGERJAKAN 























Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


3 i pi i 

BAHASA INDONESIA SD/MI 

Bacalah teks berikut untuk pertanyaan nomor 1-4 ! 

Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah adalah ruang pemeliharaan dan penggunaan 
koleksi buku sekolah. Saat ini setiap sekolah sudah memiliki perpustakaan. 
Walaupun sebagian belum berupa gedung, paling tidak sekolah telah memiliki 
ruang perpustakaan. 

Buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah terdiri atas dua macam, 
yaitu buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi 
cerita rekaan. Contoh buku fiksi adalah cerita anak, dongeng, dan novel. Buku 
non fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan, contoh 
buku non fiksi adalah buku pelajaran dan buku ensiklopedia. 

Tujuan dibangunnya perpustakaan sekolah adalah agar siswa gemar 
membaca. Dengan gemar membaca diharapkan pengetahuan siswa bertambah, 
apabila pengetahuan siswa bertambah, prestasi belajar siswa juga meningkat, 
pada akhirnya nilai yang diraih siswa juga semakin bagus. Oleh karena itu. 
para siswa harus memanfaatkan perpustakaan sekolah. 

1. Apa tujuan dibangunnya perpustakaan sekolah? 

A. meningkatkan fasilitas sekolah agar lebih baik 

B. meningkatkan mutu guru dalam mengajar 

C. menyimpan buku-buku agar tidak rusak 

D', menumbuhkan sikap gemar membaca bagi siswa 

2. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf pertama adalah... 

A. Bagaimana cara anak-anak meminjam buku perpustakaan? 

B. Apa yang dimaksud dengan perpustakaan sekolah? 

C. Mengapa anak-anak menyukai buku fiksi? 

D. Apa saja yang dilakukan anak-anak di perpustakaan sekolah? 

3. Ide pokok paragraf ketiga adalah... 

A. pemanfaatan perpustakaan sebaik mungkin 

B; tujuan dibangunnya perpustakaan sekolah 

C. alasan anak-anak menyukai buku-buku fiksi 

D, nilai yang diraih anak semakin bagus 

4. Kalimat yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah... 

A. Perpustakaan merupakan sumber belajar bagi siswa. 

B. Buku-buku di perpustakaan berjumlah banyak. 

C. Semua sekolah telah memiliki gedung perpustakaan. 

D. ' Gemar membaca akan menambah pengetahuan. 




Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


4 


pi 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


Perhatikan petunjuk berikut! 


Aturan pakai: 



Untuk anak 1 tahun : langsung diminum Vi 
bungkus, atau dicampur dengan Vi gelas 
air, 3 x sehari 


Untuk anak umur 2-6 tahun. Langsung 
diminum 1 bungkus atau dicampur dengan 
Vi gelas air. 3 x sehari 


6 . 


Adik Nasywa berusia 4 tahun. Ia terkena masuk angin. Ibu memberinya obat 
herbal. Aturan minum obat untuk adik Nasywa adalah.... 

A. tiga kafi sehari, setiap minum setengah bungkus 

B. tiga kali sehari, setiap minum satu bungkus 

C. satu kali sehari, setiap minum setengah bungkus 

D. satu kali sehari, setiap minum satu bungkus 



Dosis yang tepat untuk anak usia 12 tahun adalah .... 

A. 1 tablet 

B. 3/4 tablet 

C. 1/2 tablet 

D. 1/4 tablet 

Bacalah embaca berikut! 



Hallo, redaksi Tabcil! Saya fansmu dari Kalimantan Tengah. 
Bagaimana kalau Kakak redaksi memuat tentang penebangan liar 
yang terjadi di hutan kami. Agar orang-orang yang tak 
bertanggung jawab tersebut menyadari kesalahannya dan ada 
tindak lanjut dari pemerintah. 

Terima kasih, atas dimuatnya surat saya, saya tunggu ulasannya! 


6 . 










Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


5 pi i 

BAHASA INDONESIA SD/MI 

Kalimat saran dalam surat pembaca tersebut adalah.... 

A. Agar orang-orang yang tak bertanggung jawab tersebut menyadari 
kesalahannya. 

B. Bagaimana kalau Kakak redaksi memuat tentang penebangan liar 
yang terjadi di hutan kami. 

C. Saya fansmu dari Kalimantan Tengah 

D. Hallo, redaksi Tabcil! 


Hatiku cerah bila tidak ada sampah, 

Apa jadinya jika masyarakat tidak memperhatikan pameo itu. 
Pencemaran sudah membahayakan sungai. Beberapa warga 
membuang sampah di sungai. Ada pula pabrik yang tidak membuat 
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan langsung mengalirkan 
limbah pabrik itu ke sungai. Airnya menjadi kotor. Ikan-ikan akan 
segera mati. 


S3F 

tersebut adai 


Kalimat saran yang tepat sesuai rubrik tersebut adalah ... 

A. Masyarakat harus menyadari pentingnya sungai. 

B. Masyarakat tidak menghiraukan lingkungan. 

C. Masyarakat hendaknya menjaga kebersihan lingkungan. 

D. Pengelola pabrik diberi pengarahan. 


l 4 Pengumuman 

Telah hilang sebuah dompet warna merah atas nama Alamsyah yang 
beralamat di Jalan Angkasa No. 14 Kemayoran Jakarta Pusat. Siapa 
saja yang menemukan dompet tersebut, harap segera 
mengembalikan ke alamat saya dan akan diberi imbalan 
sepantasnya. 


Isi pengumuman tersebut adalah .... 

A. himbauan menjaga dompet 

B. telah ditemukan dompet 

C. promosi harga dompet 

D. berita kehilangan dompet 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


6 


p i 


BAHASA INDONESIA SD/Ml 


Bacalah petikan teks drama berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 10 - 


11 ! 


Ibu : “Nov, kamu sudah kerjakan pekerjaan rumahmu? (sambil 
menunjukan buku PR) 


Novi : “ Belum Bu, masih tanggung nih' ! (sambil asyik main game) 


Ibu : “Novi tidak boleh gitu. Segera kerjakan ! 


Patuhi perintah orang tua, Nov ! (dengan nada kesal) 

Novi : “Baik Bu. Novi akan segera kerjakan (sambil mengambil 
buku PR) 



10. Latar tempat kutipan drama di atas adalah.... 

A. rumah 

B. halaman 


C. dapur 

D. sekolah 


11. Amanat yang terkandung dalam penggalan drama di atas adalah .... 

A. Kita harus berbakti kepada orang tua 

B. Bicarakan permasalahanmu kepada Orang tua 

C. Segera meminta maaf jika bersalah 

D. Perintah orang tua harus kita patuhi 

12. Bacalah paragraf berikut! 

1). Ban bekas dapat diubah menjadi barang berharga. 2) Biasanya ban bekas 
dibiarkan tergeletak dalam gudang. 3) Oleh Pak Kasimin ban bekas tersebut 
dibuat menjadi barang yang berguna seperti: meja, kursi, pot bunga, dan 
mainan anak-anak. 4) Barang-barang tersebut mempunyai nilai jual yang 
tinggi 

Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor.... 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 1 

13. Bacalah teks berikut! 

Siswa kelas V belajar menari. Mereka akan pentas. Dalam latihan itu mereka 
dilatih tari Bali. Mereka diajarkan tarian legong. Tampaknya mereka cepat 
bisa. Saat pentas pun tiba, semua siap untuk tampil. Mereka berdandan 
memakai kostum tari Bali. Bu Titi dan Bu Reni yang merias mereka. 

Simpulan teks tersebut adalah .... 




Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


i pi 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


A. Murid kelas V mengadakan latihan menari. Mereka menari bali. Bu 
Reni dan Bu Titi yang mengajarinya. Tarian ini akan dipentaskan 
pada akhir tahun. 

B. Bu Reni dan Bu Titi guru tari bali, mereka mengajar anak kelas V. 
Mereka diajar menari legong agaknya mereka cepat. 

C. Anak-anak Kelas V latihan tari bali. Mereka akan pentas, Semua 
anak berhias dan berkostum tari Bali. Ibu Reni dan Bu Titi merias 
mereka 

D. Siswa kelas V mengadakan latihan menari agaknya mereka cepat 
bisa. Bu Reni dan Bu Titi guru tari mereka, Tak berapa lama mereka 
akan pentas. 


14. 


15 . 


-N, 


Bacaan untuk nomor 14-16 

Ratusan ulat bulu menempel di pohon-pohon milik warga Desa 
Wonokerto, Kabupaten Wonogiri. Keberadaan ulat tersebut meresahkan 
warga desa. Mereka menjadi takut untuk keluar rumah. Namun, binatang 
tersebut hanya menyerang beberapa jenis pohon saja terutama pohon yang 
besar dan berdaun lebat. 

Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah... 

A. Warga Desa Wonokerto tidak takut terhadap serangan ulat bulu 
karena ulat bulu tersebut hanya menyerang pohon tertentu. 

Warga Desa Wonokerto merasa resah terhadap ulat bulu tersebut 
menyerang tanaman mereka. 

Warga Desa Wonokerto takut keluar rumah karena ulat bulu 
menempel di setiap dinding rumah warga. 

Warga Desa Wonokerto takut keluar rumah karena ulat bulu 
menyerang pohon besar yang berdaun lebat. 


B. 


C. 


D. 


Kata meresahkan dalam bacaan tersebut memiliki arti.... 

A. menjadikan susah 

B. membuat takut 

C. mengakibatkan sedih 

D. membuat gelisah 


16. Antonim kata takut dalam bacaan di atas adalah.... 

A. waspada 

B. berani 

C. khawatir 

D. tenang 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


8 


BAHASA INDON 


pi 


;sia SD/M 


17. Aulia memiliki adik, mereka tidak pernah bertengkar, bahkan dalam beberapa 
hal mereka memiliki banyak persamaan. Mereka berdua sangat cocok. 
Peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan Aulia dan Adiknya adalah... 

A. Seperti pinang dibelah dua. 

B. Seperti pungguk merindukan bulan. 

C. Seperti tikus dengan kucing. 

D. Seperti cincin dan permata. 


18 . 


Ketika Pak Guru masuk ke dalam kelas, beliau langsung marah karena 
melihat salah satu meja di kelas itu penuh dengan coretan. Yang 
berbuat hanya Ucok tetapi seluruh siswa dimarahi. 


Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 

A. Seekor kerbau menanduk sekelompok anak. 

B. Kerbau punya susu, sapi punya nama. 

C. Seekor kerbau berkubang, semua kena lumpurnya. 

D. Induk kerbau menanduk anak sendiri. 


19 . 


Karena terjadi perbedaan pendapat, dua kelompok pemuda itu 
berbantah-bantahan tidak ada ujung pangkalnya. 


20 . 


Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah 

A. rapuh mulut ^ 

B. perang mul 

C. cepat 

D. riana i ilut 



Petani bekerja di sawah luas 
Sawah dibajak tanahpun subur 
Jangan cepat merasa puas 
Tetap belajar agar negeri makmur 


Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah .... 

A. bekerja keras di sawah luas 

B. membajak sawah agar subur 

C. belajar terus untuk membangun negeri 

D. sawah subur negeri makmur 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


i pi 

BAHASA INDONESIA SD/M 


Perhatikan tabel berikut ini! 

Tabel ini digunakan untuk soal nomor 21 dan 22 


Jadwal Perjalanan Bus dari Palangkaraya 


Jurusan Bus 

Nama Bus 

Jam Berangkat 

Dari 

Jam tiba 

Sampit 

Yesoe 

07.30 

Palangkaraya 

10.20 

Pangkalan Bun 

Doa Ummi 

07.15 

Palangkaraya 

10.50 

Kuala Kapuas 

Candi Agung 

08.00 

Palangkaraya 

10.30 

Buntok 

Candi Putra 

08.15 

Palangkaraya 

11.00 

Kuala Pembuang 

Damri 

07.15 

Palangkaraya 

10.15 


21 . 


22 . 


Pernyataan yang sesuai dengan ini jadwal perjalanan bus tersebut adalah .... 

A. Bus Candi Putra berangkat lebih cepat dari Bus Candi Agung 

B. Bus Doa Ummi berangkat lebih cepat dari Bus Yesoe 

C. Bus Yesoe berangkat lebih cepat dari Bus Damri 

D. Bus Candi Agung berangkat lebih cepat dari Bus Damri 

Bus yang berangkat dan tiba lebih awal sesuai isi jadwal perjalanan bus 
tersebut adalah.... 


A. Candi Agung 

B. Doa Ummi 

C. Yesoe 

D. Damri 

23. Bacalah puisi berikut! 


KUl! k 






Guruku 


Karya: Rizal Musthofa 


Engkaulah penasihatku 

Engkau sangat indah ditatapan mataku 

Engkau sangat sabar dalam mengajarku 

Engkau mengajariku tiada henti 

Engkau adalah yang kusayangi 

Jasamu akan kuukir dalam anganku 

Engkaulah penyejukku dikala matahari menyengat 

Jasa-jasamu itu sebagai leluhur 

Engkau tidak dapat kulupakan 


Isi yang terkandung dalam puisi tersebut adalah.... 

A. Hubungan antara seorang siswa dan gurunya 

B. Ucapan terima kasih siswa kepada gurunya 

C. Peran guru dalam membimbing siswanya 

D. Perasaan seorang siswa kepada gurunya 





















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


10 


24. 


Aku 

Tiada henti 
Aku berbakti 

Perintah ayah tidak terbantah 
Nasihat ibu dirindu 


BAHASA INDON 


P 1 


;sia sd/m: 


25. 


Maksud yang terkandung dalam puisi tersebut adalah 

A. Ayah yang penuh perhatian. 

B. Anak yang menurut kepada ayah. 

C. Anak yang berbakti kepada orang tua. 

D. Ibu yang selalu menasihati anaknya. 


K 


— 

raya. 


Ridwan adalah anak seorang pengusaha yang kaya raya. Dia juga 
seorang anak yang terpandai di kelasnya. Ridwan disukai teman- 
temannya karena dia tidak membeda-bedakan dalam berteman. Dia 
memanfaatkan kekayaan orang tuanya untuk membantu teman yang 
mengalami kekurangan. Orang tua Ridwan sangat setuju dengan niat 
mulia anaknya itu. 


Simpulan cerita itu yang paling tepat adalah ... 

A. Teman-teman Ridwan sangat baik. 

B. Hidup Ridwan sangat enak. 

C. Bantuan Ridwan sangat bermanfaat. 

D. Ridwan seorang anak yang berjiwa mulia. 

Kutipan laporan berikut untuk soal nomor 25 s.d 26! 

Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional, SD Tunas Bangsa 
akan mengadakan Pekan Olah Raga dan Seni. Kegiatan PORSENI di 
selenggarakan pada 14 — 20 Mei 2012. Kegiatan tersebut diisi dengan 
berbagai lomba, seperti lomba gerak jalan santai, menyanyi, menari, dan 
pertandingan sepak bola. 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


u pi i 

BAHASA INDONESIA SD/MI 

26. Perbaikan kalimat laporan bercetak miring adalah ... 

A. Dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional, SD Tunas 
Bangsa akan mengadakan Pekan Olahraga dan Seni. 

B. Dalam rangka memperingatkan hari Pendidikan Nasional SD Tunas 
Bangsa akan mengadakan Pekab Olahraga dan Seni. 

C. Dalam rangka ingatkan hari Pendidikan Nasional SD Tunas Bangsa 
akan mengadakan Pekab Olahraga dan Seni. 

D. Dalam rangka peringati hari Pendidikan Nasional SD Tunas Bangsa 
akan mengadakan Pekab Olahraga dan Seni. 


27. 


Bacalah dialog di bawah ini! 


Nanda 

Arka 

Nanda 

Arka 

Nanda 


& 


“Arka, apa yang kamu bawa?” 

“Aku bawa makanan, Nda.” 

“Makanan? Buat siapa makanan itu?” 

“Makanan ini akan kuantar kerumah Bi Atun. Makanan ini 
untuk anak-anak Bi Atun,kasihan mereka. 

“Sudah dua hari ini Bi Atun dirawat di rumah sakit. Anak - 
anaknya tidak ada yang memperhatikan. 


Topik percakapan antara Nanda dan Arka tersebut adalah ... 

A. Rasa ingin tahu Nanda akan barang yang di bawa Arka. 

B. Nanda dan Arka akan membantu keluarga Bi Atun. 

C. Keluarga Bi Atun perlu mendapat bantuan warga sekitar. 

D. Kepedulian Arka terhadap keluarga Bi Atun yang sedang tertimpa 
musibah. 





Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


12 


p i 


BAHASA INDONESIA SD/MI 

28. Paragraf berikut untuk soal nomor 28 - 30. 

Keputusan sudah diambil Rudi. Ia tidak mau terus-terusan diejek teman- 
temannya, karena nilainya tidak pernah lebih dari enam. Selama ini waktunya 
lebih banyak ia gunakan membantu ayahnya di bengkel. Sepulang sekolah 
sampai sore ia berada di bengkel. Pada malam hari ia lebih senang menonton 
acara televisi dan bermain daripada belajar, Sebetulnya, ayahnya sudah 
melarang Rudi membantunya di bengkel namun Rudi tidak menuruti kata-kata 
ayahnya. Kini ia bertekad untuk membagi waktu. Ia tetap akan membantu 
ayahnya hanya sampai pukul 14.00, sore dan malam harinya Rudi akan fokus 
belajar. 

Ringkasan yang tepat paragraf tersebut adalah.... 



A. Rudi ingin nilai ulangannya meningkat agar ia naik kelas dengan 


nilai baik. 

B. Rudi memutuskan untuk membagi waktu antara membantu ayahnya 
dan belajar. 

C. Rudi ingin tetap membantu ayahnya walaupun sudah dilarang. 

D. Rudi tidak ingin diejek teman-temannya karena nilainya tidak lebih 
dari enam. 


29. Tema Paragraf tersebut adalah.... 

A. Anak yang berbakti kepada orang tua. 

B. Anak yang tidak bisa membagi waktu antara bekerja dan belajar. 

C. Kesadaran anak untuk membagi waktu dengan baik agar nilainya 
meningkat. 

D. Keinginan seorang anak untuk selalu mendapat nilai bagus. 

30. Pesan yang terkandung dalam bacaan tersebut adalah.... 

A. Sesama teman jangan saling mengejek. 

B. Anak harus berbakti kepada orang tua. 

C. Belajar sangat penting untuk siswa. 

D. Anak harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


a pi i 

BAHASA INDONESIA SD/MI 

Teks berikut untuk soal nomor 31-32. 


Puisi 

Buku 

Aku senang membaca buku 
Karena buku sumber ilmu 
Setiap hari aku sempatkan baca buku 
Agar ilmuku bertambah 


Di buku aku temukan setumpuk ilmu 
Dalam buku cerita ada kelucuan 
Entah itu dalam gambar atau cerita 
Buku, engkau sungguh berjasa 

Bagiku dan bagi semua orang 
Aku hanya ingin berpesan 
Anggaplah buku sebagai teman 
Terima kasih buku 


31. Isi puisi tersebut adalah.... 

A. Buku sebagai sumber ilmu. 

B. Setiap hari harus baca ilmu. 

C. Buku sangat berjasa. 

D. Buku sebagai teman. 




XV 

W 




32. Makna kata setumpuk ilmu pada puisi tersebut adalah.... 
* penuh 
banyak H 
3ukan 


A. 

B. 

C. 

D. 


tumpv 

tinggi 


33. Petunjuk membuat kue 

1. Kocok sampai adonan mengembang 

2. Panggang dalam oven selama 20 menit 

3. Masukkan tepung, telur, mentega dan pengembang kue ke dalam 
mangkuk adonan 

4. Tuang adonan ke dalam loyang 

Urutan cara membuat kue yang benar adalah .... 

A. 3-1 -4-2 

B. 3-4-1-2 

C. 4-1-3-2 

D. 4-3 - 1 -2 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


14 pi i 

BAHASA INDONESIA SD/MI 

Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 

1. Di persimpangan jalan aku melihat seekor kucing yang terluka. 

2. Tadi sore aku disuruh ibu membeli gula ke warung. 

3. Karena iba aku membawanya pulang. 

4. Aku pergi dengan mengendarai sepeda. 


34. Urutan kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf yang padu 
adalah.... 


A. 1 - 4 -3 - 2 

B. 1—3 —2-4 

C. 2-4-1-3 

D. 2 - 1 - 4-3 





dia berhasil menjadi juara 


35. Ayu mengikuti lomba lukis tingkat SD 
Dia berhasil menjadi juara pertama 
Gabungan kedua kalimat tersebut yang tepat . 

A. Ayu mengikuti lomba lukis tingkat SI 
pertama. 

B. Ayu mengikuti lomba lukis tingkat SD tapi dia berhasil menjadi juara 
pertama. 

C. Ayu mengikuti lomba lukis tingkat SD sehingga dia berhasil menjadi 
juara pertama. 

D. Ayu mengikuti lomba lukis tingkat SD meskipun dia berhasil 
menjadi juara pertama. 


36. Ia bercita-cita menjadi dokter 
Ia senang menolong orang 

Kata hubung yang tepat untuk untuk melengkapi kalimat tersebut adalah 

A. sehingga 

B. karena 

C. sebagaimana 

D. meskipun 


37 . 


Mita berangkat ke sekolah memakai payung ... langit mendung 


Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah 

A. tetapi 

B. walaupun 

C. supaya 

D. sebab 






Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


15 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


pi 


38. 


Yth. Wali Siswa Kelas VI 
SD Tanah Mulia 


Yogyakarta, 1 Januari 2013 


Dengan hormat, 

Berhubung dengan kegiatan ujian akhir kelas VI sudah dekat, 
kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat pada 
hari/tanggal : Sabtu, 9-2-2013 
pukul : 09.00 s.d 11.00 

tempat : Aula SD Tanah Mulia 


M 


Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 

<Zr 

Kepala Sekolah, 
Drs. Purwoko 


— 

irsebut 


Kalimat efektif untuk melengkapi undangan tersebut adalah ... 

A. Saya berharap saudara dapat hadir sangat tepat waktu. 

B. Kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan hadir tepat waktu. 

C. Saya menghimbau Anda semua hadir tepat waktu. 

D. Kami menghimbau Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktunya. 


39. Perhatikan pengumunan berikut! 

Akan diadakan kerja bakti di lingkungan RT. 03 
Kelurahan Pahandut. Diharapkan seluruh warga 

RT.03 dapat hadir pada hari pukul 14.00 WIB dengan .... peralatan kebersihan 
seperti parang, cangkul, dll 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. 

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Ketua RT. 03 


MARKUS.GK 

Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah : .... 

A. memakai. 

B. menggunakan. 

C. memakaikan. 

D. membawa. 







Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


16 


p i 


BAHASA INDONESIA SD/M 


40. Perhatikan percakapan berikut ini! 

Roy :. 

Amir : “Sony ya Roy, jalan macet sekali, bisakah kamu bantu saya?’ 
Roy : "Bantu apa?” 

Amir : “Tolong temani saya ke ruang guru, ya!” 

Roy : “Baiklah, ayo Mir”' 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah .... 

A. Siapa datang terlambat? 

B. Mengapa kamu datang terlambat? 

C. Kapan datang terlambat? 

D. Apakah Amir datang terlambat? 


41. 


Yanto 

Darsono 

Yanto 

Darsono 

Yanto 


”Dar, besok bisa latihan renang?” 

”Bisa, jam berapa?” 

”Sepul&ng sekolah ya, kira-kira jam satu.” 
”Berangkatnya bagaimana? Sepedaku rusak!” 

[... 3 JO 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah 

A. Baiklah, biar aku yang jemput kamu. 

B. Waduh, aku lupa Dar! 

C. Ya sudah, kita tunggu saja di sini! 

D. Baiklah, kamu memang teman baik. 


42. ■ Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah... 

A. oleh sebab itu, diharapkan pandangan positif terhadap perkembangan 
teknologi. 

oleh karena itu, siswa dapat membatasi diri dari perkembangan 
teknologi. 

oleh karena itu, bermain game merupakan kegiatan yang 
menghabiskan uang dan melupakan olahraga, 
oleh karena itu, manfaatkanlah perkembangan teknologi dengan 
sebaik-baiknya. 


B. 


C. 


D. 










Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


17 pi i 

BAHASA INDONESIA SD/MI 

43. Penulisan ejaan yang tepat pada kalimat yang digarisbawahi pada kutipan 
pidato tersebut adalah.... 

A. Berkembangnya tecnologi tersebut sangat berpengaruh terhadap 
kesehatan kita, misalnya dalam hal berolahraga. 

B. Berkembangnya teknologi tersebut sangat berpengaruh terhadap 
kesehatan kita, misalnya dalam hal berolahraga. 

C. Berkembangnya tekhnologie tersebut sangat berpengaruh terhadap 
kesehatan kalian, misalnya dalam hal berolahraga. 

D. Berkembangnya tekhnologi tersebut sangat berpengaruh terhadap 
kesehatan kita, misalnya dalam hal berolahraga. 


44. Perhatikan surat resmi berikut! 


SDN MULYA BAKTI 
Jaian Pembangunan No. 13 Palarteka Rava 


Nomor 

Perihal 


021 /M B/V11/2013 
Undangan Rapat 


Yth. Bapak/Ibu orang tua murid 
SDN M u Iya Bakti 
di Tempat 

Dengan hormat, 


Sehubungan den; 
tanggal 19 Agustus 2013, 
kunjungan tersebut pada: 

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Juli 2013 
Waktu 09.00 s.d 10.00 WIB 



, 15 Juli 2013 


annya kunjungan ke Museum Balanga pada 
gundang kalian untuk menghadiri rapat persiapan 


Tempat 


Ruang rapat sekolah 


Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami 
ucapkan terima kasih 

Kepala Sekolah 
AGUS PURWANTO 


Kata yang tepat untuk memperbaiki kata yang bercetak miring adalah .... 

A. kamu 

B. mereka 

C. Bapak/Ibu 

D. ayah/Ibu 





Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


18 


pi i 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


J 


45. Perhatikan cuplikan laporan berikut 

Kepala SD Mekar Sari mengadakan kunjungan wisata ke Sanaman 
Lampang di Palangkaraya. Program kunjungan wisata tersebut diikuti oleh 
seluruh siswa kelas VI SD Mekar Sari. Kegiatan kunjungan diadakan hari 
minggu, 25 november 2012 . Siswa berangkat dari sekolah pukul 07.00 dengan 
mengendarai bus dan tiba pada pukul 08.00. 


46. 


47. 


Penulisan ejaan yang tepat untuk kalimat yang digarisbawahi adalah... 

A. Kegiatan kunjungan diadakan Hari Minggu, 25 November 2012. 

B. Kegiatan kunjungan diadakan hari Minggu, 25 November 2012. 

* C. Kegiatan kunjungan di adakan hari Minggu, 25 November 2012. 

D. Kegiatan kunjungan di adakan Hari Minggu, 25 November 2012. 


Pada tanggal 5 Oktober 2011, hari Senin sekolah mengadakan 
upacara bendera. Pelaksanaan upacara dari pukul 07.30 - 08.30. 
pembina upacara pak anton . Pak Anton menyampaikan beberapa 


pesan. 


tenvampa 


& 


Penulisan yang tepat sesuai ejaan pada kalimat yang bergaris bawah 
adalah.... > 

A. Pembina Upacara Pak anton 

B. Pembina upacara pak Anton 

C. Pembina upacara pak anton 

D. Pembina upacara Pak Anton 


Perhatikan kutipan 


pantun b 


berikut! 


Ada or; 


ang tua 


makan ketela 


Jika kita suka mencela 
Tidak akan punya teman sejati 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi sampiran di atas adalah.... 

A. Diiris miring dengan pisau 

B. Enak dimakan saat lelah 

C. Dicampur mentega dengan roti 

D. Berhenti sejenak karena tersedak 











Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


19 


BAHASA INDONESIA SD/M 


p i 


48. 



Paragraf yang sesuai dengan gambar di 
samping .... 


A. Setiap pagi Risky dan Riska bersepeda bersama. Mereka naik sepeda 
masing-masing mengelilingi halaman rumah. 

B. Riska sedang naik sepeda. Tiba-tiba Risky, kakaknya merebut sepeda 
adiknya. Riska pun menangis karena sepedanya direbut Risky. 

C. Risky sedang mengajari Riska adiknya, naik sepeda di halaman 
rumah. Risky dengan sabar membimbing adiknya naik sepeda. Agar 
adiknya tidak terjatuh. 

D. Risky sedang bermain sepeda dengan adiknya. Mereka bermain di 
halaman rumah. Risky sangat sayang kepada adiknya. 

49. Bagi seorang pengendara sepeda motor ketika berada di jalan raya. Wajib 
mengenakan helm untuk melindungi✓ 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah .... 

A. kepalanya jika terjadi kecelakaan. 

B. kakinya jika terjadi kecelakaan. 

C. tangannya jika terjadi kecelakaan. 

D. tubuhnya jika terjadi kecelakaan. 



Kebersihan Kelas 

Kebersihan menjadi tanggung jawab warga kelas. Setiap siswa 
berkewajiban menjaga kebersihan kelas. ... Oleh karena itu, petugas 
piket harus hadir lebih awal. 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... 

A. Ketua kelas mengingatkan warga kelas untuk membawa alat 
kebersihan. 

B. Regu piket datang lebih awal dari pada siswa lainnya. 

C. Ketua kelas membentuk regu piket untuk membersihkan kelas. 

D. Regu piket selalu bersiap-siap untuk membersihkan kelas. 











